
Suratul Hujurat 




Bismil lahir rahmanir rahim 







i»-* ^ 


> 








y 


0 


(pada) 


dan ber- 


dan 


Alloh 


hadap- 


antara 


kalian 


ja- 


mereka 


Alloh 


takwalah 


rasul-Nya 




an 




mendahului 


ngan 


beriman 



wahai 



Ya-ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu baina yadayil lahi warasulihi wattaqul lah 

I 0>' -i 0 O p g? 6i 



suara-suara kalian angkat/ ja- mereka orang- wahai 

kalian meninggikan ngan beriman orangyang 1 ngetahui Mendengar 

innal laha sami'un 'alim (1) Ya-ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u ashwatakum 



Maha Me- Maha Alloh sung- 
guh 



ri - "*? 






% 


<0 


> / 




sebagian 


seperti dengan 


kepa- kalian 


dan 


Nabi 


suara 


di 


kalian 


keras perkataan 


danya keraskan 


jangan 






atas 


fauqa shautin nabiyyi wala tajharu lahu bilqauli kajahri ba'dhikum 










- £ 

oi 




0S pcx\ 




0' 




orang-2 sesung- 


kalian tidak 


dan/sedang- amal-amal 


akan gagal/ 


bah- 


terhadap 


yang guhnya 


2 menyadari 


kan kalian 


kalian 


hapus 


wa 


sebagian 



liba' dhin an tahbatha a'malukum wa-antum la tasy'urun (2) Innal ladzina 

u$\ &£j\ & SPj 00 &£& 

Alloh menguji orang-2 mereka Alloh Rasul di sisi suara mereka me- 

yang itu mereka rendahkan 

yaghudh-dhuna ashwatahum 'inda rasulil lahi ula-ikal ladzinam tahanal lahu 







C ' . . * 

Cj-AJLA 


0 






orang-2 sesung- 


besar 


dan 


ampunan 


bagi 


untuk ber- 


hati 


yang guhnya 3 




pahala 




mereka 


takwa 


mereka 


qulubahum littaqwa lahum maghfiratuw wa-ajrun 'azhim (3) Innal ladzina 










j 


001 


\' ' 


> 

ot 




mereka bera- 


tidak 


kebanyakan 


kamar- 


bela- 


dari 


mereka me- 


4 kal/mengerti 




mereka 


kamar 


kang 




manggilmu 



yunadunaka miw wara-il hujurati aktsaruhum la ya'qilun (4) 
&. 



jjAS' 4#\j >0 J 

Maha dan bagi lebih sungguh kepada kamu sehingga mereka sekiranya dan 



Pengampun Alloh mereka baik adalah mereka keluar 



bersabar mereka kalau 



Walau annahum shabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur 








a 


% t 






10 


2 - 1 ' 


maka jelas- 


dengan 


orang 


datang kepa- 


jika 


mereka 


orang-2 


kan/periksalah 


berita 


fasik 


da kalian 




beriman 


yang 



V 9 < 

00 

Maha Pe- 
5 nyayang 



rahim (5) Ya-ayyuhal ladzina amanu in ja-akum fasikum binaba-in fatabayyanu 







£ 


.>> *>< 


$0. 


0 ^ 

L4 


\yXyQZ 


0' 


orang-2 yang 


perbuatan 


apa atas 


maka jadi- 


karena kebodoh- 


kaum 


kalian (tidak) 


agar 


menyesal 


kalian 


yang 


lah kalian 


an/ tidak tahu 




menimpakan 





an tushibu qaumam bijahalatin fatushbihu 'ala ma fa'altum nadimin (6) 



AL HUJURAT 

(Kamar-Kamar) 

Surah ke-49 
18 Ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. 0 Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu mendahului Alloh dan Rasul-Nya (dalam 
menetapkan hukum) di antara (masa) yang akan 
datang dan bertakwalah kepada Alloh. Sungguh 
Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, 
dan janganlah kamu keraskan perkataan 
kepadanya, seperti keras (perkataan) sebagian 
kamu terhadap sebagian yang lain, nanti terhapus 
amal-amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari. 

3. Sesungguhnya orang-orang yang 

merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah, 
mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati 
mereka oleh Alloh untuk bertakwa. Bagi mereka 
ampunan dan pahala yang besar. 

4 . Sesungguhnya orang-orang yang memanggil 
kamu dari belakang kamar-kamar, kebanyakan 
mereka tidak berakal. 

5. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai 
kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya hal 
yang demikian itu lebih baik bagi mereka, dan Alloh 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang 
kepadamu orang fasik membawa suatu berita, 
maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum 
karena tidak tahu, nanti kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu. 



7. Dan ketahuilah bahwa di antara kamu ada 
Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam 
banyak urusan tentu akan meyusahkanmu, tetapi 
Alloh menjadikan kamu "cinta" kepada keimanan 
dan menjadikan keimanan itu indah di dalam 
hatimu serta menjadikan kamu benci kepada 
kekatiran, ketasikan, dan kedurhakaan. Mereka 
itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang 
lurus, 

8. sebagai karunia dan nikmat dari Alloh. Dan 
Alloh Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. 

9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 
beriman itu berperang, maka damaikanlah antara 
keduanya. Jika salah seorang dari keduanya 
berbuat aniaya terhadap yang lain, maka 
perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, 
sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Alloh. Jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Alloh), maka damaikanlah antara 
keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu; 
sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang 
berbuat adil. 

10. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman 
yang bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua 
saudaramu itu dan bertakwalah kepada Alloh, 
supaya kamu dirahmati. 

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 

suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh 
jadi kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik 
dari kaum yang mengolok-olok. Dan jangan pula 
perempuan-perempuan (mengolok-olok) 

perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan 
yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari 
perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah 
kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 
panggil-memanggil dengan julukan (yang 
mengandung ejekan). Seburuk-buruk nama 
panggilan adalah fasik sesudah keimanan, dan 
barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka 
itulah orang-orang yang zalim. 



■p pi\ j a jji; %\ \pi\j 

tentu meyu- urus- dari keba- da- dia menaati/ jika Alloh Rasul di antara bah- dan keta- 

sahkan kalian an nyakan lam menuruti kalian kalian wa huilah 

Wa'lamu anna fikum rasGlal lah lau yuthi'ukum fi katsirim minal amri la'anittum 

kepada dan Dia men- hati da- dan Dia menja- keimanan kepada menjadi- Alloh tetapi 

kalian jadikan benci kalian lam dikannya indah kalian kan cinta 

walakinnal laha habbaba ilaikumul imana wazayyanahu fi qulGbikum wakarraha ilaikumul 

O £ icy ‘saJ\s 'j&\ 



orang-2 yang mengi- mereka mereka 

7 kuti jalan yang lurus itu 

kufra walfusGqa waTishyan ula-ika humur rasyidGn (7) 



dan kedur- 
hakaan 



dan kefa- keka- 

sikan firan 



O&UT 


& ( 


2 ) 




a,' * 


^ / y / 


iii 


^ **/ 


^ 9 y' 


dua go- 


dan 




Maha- 


Maha Me- dan 


dan 


Alloh 


dari 


karunia 


longan 


jika 


8 


bijaksana 


ngetahui Alloh 


nikmat 








Fadhlam minal lahi wani' 


mah wallahu 'alimun hakim (8) Wa-in tha-ifatani 










9 /S 

Ouk) 




£ t Sjk'** 

L» 




$~S\ 






salah seorang 


berbuat 


maka 


di antara 


maka da- 


mereka 


orang-orang 


dari 


dari keduanya 


aniaya 


jika 


keduanya 


maikanlah 


berperang 


yang beriman 




minal mu k mininaq tatalu fa-ashlih 


u bainahuma fa-im baghat ihdahuma 











ji\ J\ & $\ \&& *pi\ > 

(golongan) maka Alloh perin- ke- (golongan) se- berbuat yang maka pe- yang atas 

kembali jika tah pada kembali hingga aniaya (golongan) rangilah lain 

'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi-a ila amril lah fa-in fa-at 



cXL-x3\ 


4-4 




k 


\%J\j 


^ > 


i 

L* 


54^6 


orang-orang yang 
berbuat adil 


Dia 

menyukai 


Alloh 


sesung- 

guhnya 


dan berlaku 
adillah kalian 


dengan 

adil 


antara 

keduanya 


maka da- 
maikanlah 



fa-ashlihu bainahuma biTadli wa-aqsithu innal laha yuhibbul muqsithin 



4Jll\ (J\j 



SUp\ 



(oleh) dan ber- kedua sau- antara maka da- bersa- orang-orang sesungguh- 

Alloh takwalah dara kalian maikanlah udara yang beriman nya hanyalah 9 

(9) Innamal mu k minGna ikhwatun fa-ashlihG baina akhawaikum wattaqul laha 



>> 


> 

oT 


P 5 




y' 

V 


\%\ 


Sl' 




© 




kaum 


dari 


suatu 


memper- 


ja- 


mereka 


orang-orang 


wahai 


kalian di- 


supaya 






kaum 


olok-olok 


ngan 


beriman 


yang 




10 rahmati 


kalian 



la'allakum turhamun (10) Ya-ayyuhal ladzina amanG la yaskhar qaumum min qaumin 





& 


5 




& 
& ✓ 


9 * 

oi 


‘Ei % 




1A*- 




cS 




lebih 


mereka 


bah- 


boleh 


wanita 


dari 


wanita dan 


daripada 


lebih 


mereka 


bah- 


boleh 


baik 


adalah 


wa 


jadi 






jangan 


mereka 


baik 


adalah 


wa 


jadi 



'asa ay yakunu khairam minhum wala nisa-um min nisa-in 'asa ay yakunna khairam 

j^\ Jl L \jyG % ££>\ \ gjs Vj 

nama seburuk- denganju- kalian panggil- dan diri kalian kalian dan daripada 

buruk lukan/gelar memanggil jangan sendiri mencela jangan mereka 

minhunn wala talmizG anfusakum wala tanabazG bil-alqab bi k salismul 











<yj 


lcj\ 


JU> 


jji&l 


orang-orang 


me- 


maka me- 


ber- tidak 


dan ba- 


kei- 


sesu- 


fasik/ 


yang zalim 


reka 


reka itu 


tobat 


rang siapa 


manan 


dah 


jahat 



fusuqu ba'dal iman wamal lam yatub fa-ula-ika humuzh zhalimun (11) 






51 J 






& S 



^ > 



^ 

£.1 



dosa pra- seba- sesung- pra- dari keba- jauhilah mereka orang-2 wahai 

sangka gian guhnya sangka nyakan beriman yang 

Ya-ayyuhal ladzina amanuj tanibG katsiram minazh-zhanni inna ba'dhazh zhanni itsm 



b\ 






bah- salah seorang apakah sebagian sebagian kalian dan kalian mengintai/ dan 

wa di antara kalian menyukai kalian mengumpat jangan mencari kesalahan jangan 

wala tajassasu wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay 












o[ \yA*\j tj+l Jbys3 b^4 ^>-1 

Maha Pene- Alloh sesung- (pada) dan ber- maka kalian ben- bangkai/ sauda- daging memakan 

rima Tobat guhnya Alloh takwalah ci/jijik padanya mati ranya 

ya k kula lahma akhihi maitan takarihtumuh wattaqul lah innal laha tawwabur 



jjij Ji y i!i $2 0 *»5 

dan Kami men- dan seo- seorang dari Kami mencip- sungguh manusia wahai Maha 

jadikan kalian rangwanita laki-laki takan kalian Kami 12 Penyayang 

rahim (12) Ya-ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakariw wa-untsa waja'alnakum 

i i\ ‘’££\ A\ JJj±L=i ii l \%£d J^j CjiL 

Alloh sung- paling bertakwa Alloh di sisi palingmulia sesung- supaya kalian dan ber- berbangsa- 

guh di antara kalian di antara kalian guhnya saling mengenal suku-suku bangsa 

syu'ubaw waqaba-ila lita'arafu inna akramakum 'indal lahi atqakum innal laha 



%Jj \j~£, ji Li.1 ' V 115 ♦ <3 



& 



tetapi kalian belum kata- kami telah orang-orang berkata 

beriman kanlah beriman Arabdusun 

'alimun khabir (13) Qalatil a'rabu amanna qul lam tu k minu walakin 



Maha Maha Me- 
13 Melihat ngetahui 



i s 'oQj\ UiJ OQ\ \% 

(pada) kalian dan hati dalam keimanan masuk dan kami telah me- katakan 

Alloh taat jika kalian belum nyerahkan diri oleh kalian 

qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa-in tuthi'ul laha 

Maha Maha Pe- Alloh sung- sesuatu/ amalan dari Dia mengu- tidak dan Ra- 

14 Penyayang ngampun guh sedikitpun kalian rangi kalian sul-Nya 

warasulahu la yalitkum min a'malikum syai-a innal laha ghafurur rahim (14) 









> 

ctiiLs 

x > 


\jJ\ 


Oi$\ 


>A? 




mereka 


tidak kemu- 


dan Ra- 


kepada 


mereka 


orang-2 


orang-orang 


sesungguh- 


ragu-ragu 


dian 


sul-Nya 


Alloh 


beriman 


yang 


mukmin 


nya hanyalah 



Innamal mu minunal ladzina amanu billahi warasulihi tsumma lam yartabu 



mereka mereka Alloh jalan pa- danjiwa 

itu da mereka 

wajahadu bi-amwalihim wa-anfusihim fi sabilil lah ula-ika humush 



dengan harta 
mereka 



A 






Jj-U' Ji 



dan/pada- dengan/tentang Alloh apakah kalian akan kata- 

hal Alloh agama kalian memberitahukan kanlah 

shadiqun (15) Qul atu'allimunal laha bidinikum wallahu 



15 



> /\ s s 

dan mereka 
berjihad 



orang-orang 
yang benar 



jLj£ rJ- $i. j!H\ 4 icj 4 c pz 



Maha Me- sesuatu dengan dan bumi di dan apa 

ngetahui segala Alloh yang 

ya'lamu ma fis samawati wama fil ardh wallahu bikulli syai-in 'alim 



langit 



di apa menge- 

yang tahui 



12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan prasangka (atau kecurigaan yang 
negatif), sesungguhnya sebagian prasangka 

(negatif) itu dosa. Dan janganlah kamu mencari 
kesalahan (orang lain) dan janganlah sebagian 
kamu mengumpat sebagian yang lain. Adakah 
seorang diantara kamu yang suka memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada 
Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang. 

13. Hai manusia, sungguh Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan, dan Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia 
di antara kamu di sisi Alloh ialah (orang) yang 
paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Alloh 
Maha Mengetahui lagi Maha Melihat. 

14. C°> Orang-orang Arab Badui itu berkata: "kami 
telah beriman". Katakanlah: "kamu belum beriman, 
tetapi katakanlah olehmu," kami telah 
menyerahkan diri (atau muslim)", dan belum 
masuk keimanan itu ke dalam hatimu; dan jika 
kamu taat kepada Alloh dan Rasul-Nya, Dia tidak 
akan mengurangi (pahala) amalanmu sedikitpun; 
Sungguh Alloh Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang". 

15. Sesungguhnya hanyalah orang-orang mukmin 
yang beriman kepada Alloh dan Rasul-Nya, 
kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 
berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan 
Alloh. Mereka itulah orang-orang yang benar. 

16. Katakanlah: "Apakah kamu akan 

memberitahukan kepada Alloh tentang agamamu, 
padahal Alloh mengetahui apa yang di langit dan 
apa yang di bumi, dan Alloh Maha Mengetahui 
segala sesuatu?" 



